TRANSKRIP KURSUS ONLINE TEKNOPLASMA GRATIS G039 

8 AGUSTUS 2018 

“PERKENALAN FREE SOFTWARE” 

DOKUMEN TRANSKRIP INI BERLISENSI CC BY-SA 3.0 

Dokumen ini dibuat dengan LibreOffice Writer berformat ODT di atas GNU/Linux 

Silabus: https ://archive. org/download/mkoteknoplasma/perkenalan-free-software. odp 
Amanat: tolong sebar luaskan transkrip ini dan silabusnya ke seluruh Indonesia semampu Anda 


Pemateri: Ade Malsasa Akbar 
Transkrip dibuat oleh Gepeng (peserta kelas G039) 
Web resmi: http://kursusteknoplasma.wordpress.com 





Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:51] 

Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 

Nafies Luthfi, [08.08.18 16:51] 
waalaikumussalam. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:51] 

Saya buka kursus G039 Perkenalan Free Software hari ini Rabu, 8 Agustus 2018. Saya lisensikan 
seluruh kursus ini sebagai CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.Org/licenses/bv-sa/3.0/ . 

Jihan Jalilah Aflah, [08.08.18 16:51] 
dj" dill plUJI f\Ss0c.^ 


AdryanArdan, [08.08.18 16:51] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
Waalaikumusalam warahmatullahi wabarakatuh. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:52] 

Peserta yang belum siap silakan bersiap-siap. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:52] 

Peserta yang aktif tolong ajak peserta lain supaya aktif semua. Kursus dimulai. 

Muhammad Aswan Syahputra, [08.08.18 16:52] 

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. 

Kang Irwan, [08.08.18 16:52] 

Siap 

Kang Irwan, [08.08.18 16:52] 

Mulai 

Hurricane, [08.08.18 16:52] 

Nama : Ikhwan 

Hurricane, [08.08.18 16:53] 

Nama: Ikhwan 
Distro: Parrot Os 
Prov.: Banten 

Reza, [08.08.18 16:53] 

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:54] 

ATURAN KURSUS: 

1) Peserta tidak bicara atau bertanya kecuali sudah diberi waktu bicara 

2) Peserta tidak menyela pemateri ketika menyampaikan materi 

3) Peserta mengikuti kursus dengan tertib 





Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:54] 

Baik, sebelum semuanya, saya akan perkenalkan Kursus Teknoplasma dahulu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:55] 

APA ITU TEKNOPLASMA 

Teknoplasma adalah kursus online via Telegram yang mengajarkan GNU/Linux Desktop untuk 
pemula dan awam. Materi kursus utamanya ialah migrasi dari Windows ke GNU/Linux. Lebih 
lengkapnya Anda bisa melihat: 

- website kursusteknoplasma.wordpress. com 

- unduh transkrip: kursusteknoplasma.wordpress.com/category/transkrip 

- unduh ebook: kursusteknoplasma.wordpress.com/ebook 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:57] 

Kursus Teknoplasma terbagi 2: ada kursus gratis (G), ada kursus berbayar. Yang G ini yang teori, 
yang sedang Anda ikuti ini G039, teori free software. 

Adapun kursus berbayarnya memang berbayar, tetapi peserta diajari mulai nol sampai bisa untuk 
materi wajib GNU/Linux (instalasi OS, desktop, terminal, dan instalasi aplikasi). Teknoplasma ini 
saya dirikan supaya masyarakat mudah mengoperasikan GNU/Linux dan Tree Software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:58] 

Kursus berbayar bulan Agustus ini bisa Anda lihat cara pendaftarannya di sini: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:58] 

[Lorwarded from Kursus Online Teknoplasma (Ade Malsasa Akbar)] 

Cara Pendaftaran Kursus Teknoplasma Agustus 2018 

https://kursusteknoplasma.wordpress.com/2018/08/01/agustus-2Q18-cara-pendaftaran-kursus- 

on 1 i n e-teknoplasma 

Kursus GNU/Linux ini untuk pemula. Tanggal & hari kursus dipilih oleh Anda. Silakan PM saya 
bila Anda punya pertanyaan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:58] 

Baik, segitu perkenalannya. Anda yang mau tanya-tanya lebih lanjut silakan PM saya di Telegram 
ini. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:58] 

Sekarang masalah PR yang kemarin. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 16:58] 

Di setiap kursus kini saya memberikan PR. Untuk kursus G038 kemarin ada 2 peserta kirim PR: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:00] 

Pertanyaan PR kemarin: 

apa saja usaha-usaha Anda memasyarakatkan GNU/Linux dan LibreOffice di sekitar Anda? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:01] 

Jawaban dari peserta Chasan Pradianata: 










"dan kini usaha saya adalah di bidang pendidikan, barn 1 tahun setengah , saya yang berkecimpung 
di dunia pendidikan dasar. dan saya mendapat tugas dr atasan untuk mengelola lab computer serta 
membimbing siswa kelas 4-6 SD di tempat saya bekerja. 

mulai dari hal tersebutlah saya memulai membagikan apa yang saya ketahui pada tingkat SD. sudah 
1 tahun ini berlangsung. PC saya isi dengan Ubuntu 17.04 LTS tentunya dengan LibreOffice dan 2 
aplikasi grafis (gimp dan inkscape)." 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:01] 

Dan jawaban dari peserta Grin IT: 


1. Saya mewajibkan murid untuk memakai format odf untuk tugas-tugas pelajaran yang saya ajar. 

2. Memberikan dokumen-dokumen odf kepada rekan kerja sekaligus installer Libreoffice untuk 
Windows. 

3. Menyisipkan pengetahuan Free Software dan Non Free Software kepada murid-murid. 

4. Sesekali mengangkat topik Free Software ke rekan kerja meski kadang masih kukuh dengan Non 
Free Software, dengan pertimbangan tren bisnis yang banyak diminati target pasar." 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:02] 

Tampaknya dua di antara peserta kemarin adalah guru. Alhamdulillah, lihatlah Anda semuanya, 
betapa mereka bersemangat membagikan dan mengajarkan free software di sekolah masing-masing. 
Anda semuanya harus semangat juga! 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:02] 

Jadikan PR ini sebagai pelajaran bagi kita semua. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:03] 

Sebelum saya mulai, saya punya beberapa sumber daya pembelajaran GNU/Linux yang saya buat 
sendiri apakah itu video, website, dan lainnya: 

1) YouTube Belajar GNU/Linux: 

https://www.voutube.com/channel/UC2rNpFUwgvzOzl2dXLPllVw 

2) YouTube Migrasi ke Ubuntu: 

https://www.youtube.com/channel/UCh5wuLv9dtrl6kRHaYnPkBQ 

3) Wiki Pengguna GNU: bit.do/gnuid 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:04] 

Silakan unduh dan tonton dan baca semua sumber daya yang saya buat. Semoga apa yang saya 
upayakan bermanfaat untuk kita semuanya se-Indonesia. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:05] 

Terakhir, Anda yang ingin menolong menyebarkan Free Software dan GNU/Linux, Anda bisa bantu 
saya sebarkan info melalui Twitter https://twitter.com/ademalsasa . Saya pribadi adalah penulis 
artikel dan tutorial dari www.ubuntubuzz.com. 








Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:05] 
Baik, alhamdulillah, kembali ke materi: 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:06] 
Peserta semuanya sudah memegang silabus? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:06] 



Cuplikan silabus G039 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:06] 

Yang belum pegang silabus wajib pegang. Ambil di website di mana Anda dapat link kemari. 

AdryanArdan, [08.08.18 17:06] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Sudah kang 

Nafies Luthfi, [08.08.18 17:06] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Sudah kang 

Rifki Fajriansyah, [08.08.18 17:06] 

Sudah 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:06] 
Baik, bagus. Saya lanjutkan. 

Sendy Joan, [08.08.18 17:07] 

Sudah kak 

Rizky Fathurahman, [08.08.18 17:07] 
sudah 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:07] 
Outline kursus kali ini adalah: 












Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:07] 

Normal Outline Notes Handout Slide Sorter 


erkenalan Free Software 


Ade MaJsasa Akbar 

teknoloid@gmail.com 

16 Juli 2018 

£CBY-SA3fi I 

•> Keadaan Dunia 
-•Contoh Free >< Nonfree 
Software di muka bumi tidak hanya 
nonfree, ada juga free software! 

■*>Pengertian Free Software 
1 -.Pengertian A/onfree Software 
•>Anda Pengguna Windows? 

-•Kenapa Software Harus Free 
-uFree Software Boleh Dijual 
-Free Software Solusi 
-Bagikan Free Software 

Outline 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:08] 

Kalau di LibreOffice Impress punya Anda tak tampak, perlihatkan tab Outline dengan menu View > 
Modes Tab Bar. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:08] 

Bismillah. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:09] 

Bukalah halaman pertama: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:09] 

HALAMAN 1: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:09] 

Perkenalan Free Software 


Ade Malsasa Akbar 

teknoloid@gmail.com 

16 Juli 2018 

CC BY-SA 3.0 


HALAMAN 1 


Hurricane, [08.08.18 17:09] 






[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
sudah kang 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:09] 

Kursus kali ini adalah kelanjutan dari G002, G003, G007, G008, G012, G024. 

Joni Maulana Yusuf, [08.08.18 17:09] 

Sudah kang 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:10] 

Alamatnya ada di bagian NOTES di LibreOffice Impress Anda. 

Jaka, [08.08.18 17:10] 

Sudah pak, saya buka pake google slide bisa 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:10] 

Semuanya sudah punya transkrip. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:10] 

Jadi Anda bisa mengunduhnya dan mempelajarinya nanti setelah kursus ini selesai. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:11] 

Di antara yang diomong di sini adalah pengertian free software itu dan bahwa free software boleh 
diperjualbelikan oleh pengguna. Dana komunitas free software itu sebenarnya sangatlah besar. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:11] 

Sekarang buka halaman 2: 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:11] 

HALAMAN 2: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:11] 

Keadaan Dunia 

• Mayoritas software didesain untuk 
menghilangkan hak pengguna (“nonfree”). 

• Pengguna diblokir dari hak berbagi dan 
hak mengubah program. Ini tidak adil. 

• Tidak adilnya karena hak pengguna 
dimatikan, bukan karena berbayar. 


2 

HALAMAN 2 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:12] 

Pertama-tama, ketahuilah peserta semua, mayoritas software di muka bumi ini itu tidak bebas 
("nonfree"). 



Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:12] 

Artinya, mayoritas software di dunia ini itu didesain untuk menghilangkan hak penggunanya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:13] 

Pengembang dengan demikian dapat berbuat semaunya tanpa batas terhadap pengguna. Tidak ada 
yang bisa mencegahnya kecuali software itu bebas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:13] 

Ini letak ketidakadilan nonfree software (perangkat lunak tidak bebas). 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:13] 

Ketidakadilannya itu bukan karena "berbayar", jadi bukan seperti disalahpahami kebanyakan orang; 
melainkan karena software itu "tidak bebas". 

Dhia U1 Haq, [08.08.18 17:14] 

[In reply to Miqdad] 

Nama: Jia 
Distro: Ubuntu 
Provinsi: DKI 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:14] 

Tidak bebasnya ialah pengguna diblokir dari hak berbagi dan hak mengubah program. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:14] 

Dengan nonfree software, pengguna secara sengaja dibuat tidak bisa berbagi dengan orang lain, dan 
tidak bisa mengubah program. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:15] 

Nonfree software membuat penggunanya terpecah belah (divided) dan tidak berdaya sama sekali 
(helpless). 

Terpecah belah karena pengguna dilarang berbagi dengan orang lain, tidak berdaya karena 
pengguna dilarang/ditidakmampukan mengubah program. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:16] 

Sekali lagi, masalah software ini, antara free dan nonfree itu bukan masalah harga. Tetapi masalah 
hak pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:16] 

Harga gratis belaka tidak bisa menunaikan hak Anda. Yang bisa menunaikan hak pengguna ialah 
apabila software itu bebas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:16] 

Begitu. 

Annawwaf, [08.08.18 17:16] 

Hurricane: 

Nama: nu'man annawwaf 
Distro: linux mint 
Prov: jogja 



Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:17] 

Sinonim dari nonfree software adalah perangkat lunak tidak bebas atau proprietary software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:17] 

Bisa juga Anda menyebutnya perangkat lunak tidak merdeka. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:18] 

Baik, sampai di sini dulu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:18] 

Apa ada peserta yang bingung? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:18] 

Ada peserta yang bertanya? Ada kata-kata saya yang sulit? Ayo, silakan bicara. 

AdryanArdan, [08.08.18 17:19] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Maksud dari pengguna terpecah belah itu gimana kang? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:21] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Iya, nonfree software menyetop kita dari menyalin software untuk orang lain, dan menyetop orang 
lain memberi salinan software untuk kita. 

Kevin Theo, [08.08.18 17:21] 

Begini kang, andai saja perangkat lunak microsoft office dijual beserta kode sumber nya dan tidak 
membatasi hak hak pengguna untuk menjalankan, menyalin,, mempelajari dan mengubah apakah 
dia tetap disebut non free software ? Sedangkan akang bilang nonfree itu tidak berkata tentang 
harga. Terimakasih 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:21] 

Lebih jauh dari itu, selain dilarang menyalin, kita juga dilarang memberikan salinan versi 
berubahan (versi modifikasi, versi perbaikan) program dari dan ke orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:22] 

[In reply to Kevin Theo] 

Tepat sekali. Kalau seperti itu, Microsoft Office menjadi free software, dan ini baik bagi pengguna. 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:22] 

Software bisa tetap dijual, hanya saja setelah dibeli pengguna, hak pengguna ditunaikan semuanya. 
Microsoft Office bisa tetap berbayar, asalkan kode sumber dan 4 hak pengguna ditunaikan lengkap. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:22] 

Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:23] 

Jadi betul-betul masalahnya bukan karena "harga", tetapi karena "hak pengguna". 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:23] 

Harga yang mahal tidak mengapa sebab pengguna setelah beli memegang kemerdekaannya. Dia 
bisa berbagi dengan orang lain, bisa pula memperjualbelikan kembali salinan program yang 
dibelinya. 







Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:23] 

Yap. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:23] 
Sudah? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:23] 
Peserta yang lain ada yang mau tanya juga? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:23] 

Kalau nggak ada, saya lanjut. 

Kevin Theo, [08.08.18 17:23] 

Baik kang terimakasih jawaban nya 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:24] 

[In reply to Kevin Theo] 

Baik, Kang Kevin, terima kasih juga. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:24] 

Saya lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:24] 
Bukalah halaman 3: 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:24] 

HALAMAN 3: 

AdryanArdan, [08.08.18 17:24] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Sip kang, terima kasih 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:24] 

Contoh Free >< Nonfree 

Software di muka bumi tidak hanya nonfree, ada 
juga free software! 

• GNU/Linux >< Windows 

• LibreOffice >< Microsoft Office 

• Mozilla Firefox >< Google Chrome 

• Telegram >< WhatsApp 

• Persepolis >< IDM 

• GIMP >< Adobe Photoshop 

• Geany >< Sublime Text 


HALAMAN 3 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:25] 





Di halaman 3 ini saya perkenalkan singkat contoh free dan contoh nonfree software. Kiri=free, 
kanan=nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:25] 

Di antara contoh itu ialah Geany, program untuk menulis kode sumber, sebagai gantinya Sublime 
Text yang tidak bebas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:25] 

Sublime Text walaupun gratis, tetapi dia nonfree ("tidak bebas"), maka perlu dijauhi dan saya 
merekomendasikan Geany untuk Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:26] 

Dan perlu semua Anda tahu: software di muka bumi ini tidak cuma nonfree, ada juga free software. 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:26] 

Office suite di muka bumi ini tidak cuma Microsoft Office (MSO) yang tidak bebas, tetapi ada 
office suite yang bebas yang namanya LibreOffice. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:26] 

Anda bisa unduh Geany di sini https://geany.org 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:27] 

Anda bisa unduh LibreOffice di sini https://libreoffice.org 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:27] 

Baik itu Geany maupun LibreOffice tersedia pula untuk Windows dan macOS. Silakan unduh dan 
gunakan dan sebarkan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:27] 

Stop di sini. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:28] 

Peserta semuanya bisa melihat contoh-contoh di atas? Ada yang Anda rasakan asing? Ada yang 
Anda belum kenal? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:28] 

Atau ada pertanyaan dari Anda? Ayo silakan bicara. 

Rizky Fathurahman, [08.08.18 17:29] 

bagaimana dengan atom/android studio? apakah itu free 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:30] 

[In reply to Rizky Fathurahman] 

Secara umum, Atom perangkat lunak bebas. Tetapi Android Studio jelas-jelas tidak bebas. 
AdryanArdan, [08.08.18 17:31] 

Semua aplikasi yg support di GNU/Linux berarti ada kemungkinan juga support di Sistem Operasi 
lain kang? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:31] 

Ada tabel perbandingan free >< nonfree yang mewakili kehidupan sehari-hari di Indonesia tersedia 
di Wiki Pengguna GNU: 






Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:31] 


Rekomendasi 

Rekomendasi Software 


Njrrnt njrr'j trcpriefjry sciTw.x r dl Murrar in sum j Pdta* pre*s cm crops 'kut c*t 

rnervqzsKjr Duttvu proprietary software (Tlv string K jiry j m jiw jrr flbr VVirxJovs xXbjT' maiware 
cf sea jckjt imur* scfusi penggjrtiryj. 

Haaitanni member* A-xla rp*omend» program program unx* Kebufc/un berKompaler s^art ran momjKa GMUlirut Haamanin 
membandng<an software yang papjc dpa».a d W tOoa; Oengan yang ada d GNU-Unu* Vang dr«Komendas>Kan ada pada Kotom Free 
Softwared seiap tape Anda meneruKand nn Pdang jmgm Pdang •memert Pdangdesan grass mj?meda ji '.as dan pemrograman 
Daftar m dPuat sedk>? berdasarKan -isp Pen.i van W • Haaman w lennspras* cKfi plus A nai .-^no ner Kemudan na am an vr joa p 



Desain Gratis 


Proprietary Software (Windows) 

Free Software (GNU 'Linux) 

MS Pan: 

GNU Pant 

Adobe Pnoaosnop 

GIMP 

Core DRAW 

PMcape 

Adobe tnOeugn 

Serious 

Mac* omopa Finn MX 

SynSg SM90 

Adobe Pnonosnop {pantngi 

Krna 

Sc/eonsnoiC apior 

Sruner 

3D Suao Mai 

Bander 


Internet 

Proprietary Software (W indows) 

Free Software (GNU/Linux) 

imornet Eiporer Googe CTome. Qpera 

Mozufa Firetai 

Microsoft Ouioc*. 

Mazraa Tnundorprd 

IDM 

Persepau 

Yn iTi fw nrwrrPiarW Prn 

•t» r rv»rl.-i 



Rekomendasi Software https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki/Rekomendasi 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:32] 
Silakan buka. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:32] 

Di Sana saya kaitkan antara nonfree yang umum dipakai orang; dengan free software yang ada di 
GNU/Linux dan ada di Windows juga. Buka dan pelajarilah. 

Rizky Fathurahman, [08.08.18 17:32] 
siap 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:32] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Apabila software itu free, maka tiap-tiap pengguna bisa menjalankannya di OS apa pun. Bisa di 
GNU, di Windows, di macOS, di lainnya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:33] 

Kok begitu? Iya, itu karena hak pengguna ditunaikan, pengguna bisa mengubah/menyesuaikan 
ulang software untuk OS lain. 








Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:33] 

LibreOffice contohnya, tersedia untuk GNU, Windows, dan macOS. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:33] 

Baik, sampai di sini dulu, peserta semuanya paham? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:33] 

Ada yang mau ditanyakan lagi? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:33] 

Ada yang mau tanya caranya bedakan free dan nonfree? 

Nafies Luthfi, [08.08.18 17:34] 

misalnya kita mau menggalakkan free software kang, tetapi di satu sisi kita mendapatkan banyak 
kemudahan pada nonfree software yang gratis. 

Apakah kita tetap harus memaksa diri untuk menggunakan yang free software? 

Nafies Luthfi, [08.08.18 17:34] 

Misal Geany dengan Sublime Text. 

Geany belum terlalu familiar, sedangkan sublime text sangat memudahkan dalam bekerja. sama- 
sama gratis. 

Nafies Luthfi, [08.08.18 17:34] 
bagaimana pendapat akang? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:34] 

[In reply to Nafies Luthfi] 

Ajakan kami adalah edukasi, bukan pemaksaan. Kami menyampaikan betapa buruknya nonfree 
untuk pengguna dan masyarakat, maka tinggal pengguna memutuskan. Keputusan orang bukan 
tanggung jawab kami. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:35] 

Adapun nasihat kami jelas: jangan gunakan nonfree, gunakan free software. Nonfree software itu 
ketidakadilan terhadap pengguna. 

Kevin Theo, [08.08.18 17:36] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Mungkin teman2 disini ingin tau kang cara membedakan nya, dari diskusi sebelum kulgram ini 
dimulai akang sepertinya sudah menjelaskan yaitu dengan cara membaca License Agreement nya. 
Mohon maaf jika salah kang 

Sendy Joan, [08.08.18 17:36] 

Iya kak 

Saya mau tanya. Kebanyakan user itu gini. "Ah kenapa pindah ke Free software kan yang nonfree 
software udah ada crack nya. Meskipun crack bisa dikatakan. Tidak aman tapi kan kita tidak merasa 
dirugikan" itu gimana kak 

Nafies Luthfi, [08.08.18 17:36] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
siap, difahami kang ©* 







Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:37] 

[In reply to Nafies Luthfi] 

Untuk kasus ini lebih jelas lagi: 

oleh karena itu kita perlu lebih banyak orang memopulerkan free software, bukan memopulerkan 
nonfree software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:37] 

Apabila hanya saya yang mengajarkan seperti ini di Indonesia, lalu Anda dan masyarakat tidak 
membantu, maka sulit GNU/Linux dan Free Software diterima oleh masyarakat. Karena tidak ada 
bantuan. Kami mengajak Anda semuanya untuk membantu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:37] 

[In reply to Sendy Joan] 

Pertanyaan Anda pintar! 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:38] 

[In reply to Kevin Theo] 

Bagus, itu salah satu caranya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:38] 

Baik, saya akan lanjutkan setelah maghrib. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:38] 

Istirahat dimulai. 

Rifki Fajriansyah, [08.08.18 17:39] 

Baik kang. 

Sendy Joan, [08.08.18 17:39] 

Baik kak 

Aldo D Anugrah, [08.08.18 17:40] 

Siapp bang 

Aldo D Anugrah, [08.08.18 17:40] 

Saya dari tdi hanya menyimak-©- 

Nafies Luthfi, [08.08.18 17:51] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
siap kang. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:59] 

Baik, saya mulai kembali kursus ini. Anda yang masih shalat silakan shalat. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 17:59] 

Bismillah. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:00] 

Tadi ada pertanyaan: 



bagaimana membedakan nonfree dan free software? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:00] 

Jawabannya pertama-tama dari lisensinya. Untuk mencapai ini kita perlu selalu bertanya orang yang 
lebih ahli, dan perhatian apakah software tersebut memakai lisensi yang bebas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:01] 

Daftar lisensi bebas yang populer di muka bumi ada di FSF: https://www.gnu.org/licenses/license- 
list.html 


Uzan Antasari, [08.08.18 18:01] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

bang ma'af baru on geany itu kek sublime kah? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:01] 

Apabila software itu berlisensi salah satu lisensi bebas yang ada di situ, bisa kita katakan itu free 
software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:01] 

Misalnya Geany berlisensi GNU GPL, oh itu artinya, Geany free software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:01] 

Begitu cara termudah yang bisa dilakukan pemula. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:02] 

Adapun cara lain yang juga mudah, ada, yaitu pakai distro GNU/Linux yang 100% bebas seperti 
Trisquel. Dijamin seluruh software di dalam OS + di repositori adalah free software. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:02] 

Cukup yang mudah-mudah ini dan Anda tidak usah menceburkan diri membahas yang lebih jauh. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:03] 

[In reply to Sendy Joan] 

Pertanyaan kedua ini. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:03] 

Kata kuncinya yang salah di situ kita tidak dirugikan. Ini salah. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:03] 

Sekali lagi saya ulangi: mayoritas software di muka bumi ini nonfree, mayoritas pengguna 
komputer memakai nonfree software, mayoritasnya tidak tahu kalau itu nonfree. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:04] 

Jadi komentar seperti di atas akan sering muncul. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:04] 

Di dalam kursus ini nanti saya akan tunjukkan di mana ruginya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:04] 

[In reply to Uzan Antasari] 

Tidak mengapa. Iya, Geany itu IDE sangat enteng yang bisa semua bahasa pemrograman. Bisa web 
maupun desktop. 








Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:04] 
Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:04] 
Sudah semuanya, ya? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:04] 

Peserta semua paham jawaban-jawaban saya di atas? Siap lanjut? 

Uzan Antasari, [08.08.18 18:05] 
bang 

Uzan Antasari, [08.08.18 18:05] 

bahayanya setelah ini kah? dibahas kalo pake crack 

Uzan Antasari, [08.08.18 18:05] 
bahayanya 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:06] 

Iya, bahayanya dari semua sisi. Tidak cuma teknis. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:06] 

Siap, ya? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:06] 

Baik, masuk ke definisi. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:06] 

Bukalah halaman 4: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:06] 

HALAMAN 4: 

Sendy Joan, [08.08.18 18:06] 

Siap 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:06] 

Pengertian Free Software 

• Setiap software yang penggunanya free 
terhadapnya. 

• Free berarti pengguna bebas sepenuhnya 
menjalankan, mempelajari kode sumber 
dan mengubahnya, dan mendistribusikan 
salinan kode sumber dengan maupun tanpa 
perubahan, gratis maupun berbayar. 

• Baca 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 


4 


HALAMAN 4 





Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:07] 

Free software adalah setiap software yang menunaikan sempurna 4 kebebasan pengguna: 

0) Kebebasan menjalankan program untuk tujuan apa pun 

1) Kebebasan mempelajari cara kerja program, dan mengubahnya (akses atas kode sumber 
dipersyaratkan) 

2) Kebebasan mendistribusikan salinan program 

3) Kebebasan mendistribusikan versi perubahan program (akses atas kode sumber dipersyaratkan) 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:08] 

Anda bisa melihat definisi resminya oleh FSF di alamat http://www.gnu.org/philosophy/free- 
sw.html . 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:08] 

Dengan kata lain, free software dinamakan free karena penggunanya yang free. Pengguna bebas 
sepenuhnya terhadap program. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:09] 

Anda bisa meringkasnya dalam 4 kata kunci: bebas untuk RUN, STUDY, MODIFY, dan SHARE. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:09] 

Sudah, ya? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:09] 

Sekarang masuk ke definisi lawannya: 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:09] 
Lihat halaman 5: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:09] 
HALAMAN 5: 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:09] 

Pengertian A/onfree Software 

• Setiap software yang gagal menunaikan 
keempat hak pengguna tersebut. 

• Ciri: melarang penggandaan, melarang 
pengubahan, melarang jual-beli & 
komersialisasi 


HALAMAN 5 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:10] 








Definisi nonfree software ialah software apa pun yang gagal menunaikan keempat kriteria hak 
pengguna di atas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:10] 

Artinya, software apa pun yang memblokir salah satu atau lebih dari keempat hak pengguna, maka 
itu nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:11] 

Nonfree software secara umum itu melarang menggandakan (SHARE) dan melarang mengubah 
(MODIFY). 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:12] 

Jadi menemukan nonfree itu lebih gampang daripada menemukan free software. Salah satu hak 
pengguna dimatikan, maka itu nonfree. Apalagi dua, apalagi tiga, apalagi semuanya. Jelas nonfree. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:13] 

Cirinya yang mudah sekali Anda kenali: 

- software yang melarang penggandaan (seperti Windows) itu nonfree 

- software yang melarang perubahan (seperti IDM) itu nonfree 

- software yang melarang diperjualbelikannya salinan (seperti Photoshop) itu nonfree 

- software yang bertuliskan "hanya untuk non-komersial" itu juga nonfree 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:13] 

Ya, stop di sini definisi free software dan nonfree. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:13] 

Peserta semuanya bisa memahaminya? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:13] 

Ada yang merasa sulit? Ada kata-kata yang tidak dipahami? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:13] 

Ayo silakan bicara. 

Kevin Theo, [08.08.18 18:15] 

Begini kang, kira kira apa sih yang menjadi alasan dari pihak pengembang tidak mau menuaikan 
hak hak pengguna ? Jika alasan nya untuk finansial harusnya juga tidak karena kan free software 
memperbolehkan untuk di komersialkan hanya saja hak hak pengguna tetap diberi. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:15] 

[In reply to Kevin Theo] 

Pertanyaan cerdas! 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:15] 

Jawabannya bukan semata karena uang, tetapi karena kekuasaan. 

Uzan Antasari, [08.08.18 18:15] 

bang ada bahanya kah kalo download non free tapi lisensi nya di crack? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:16] 







Itu poin inti dari inti proprietary. Yang mereka mau bukan semata duit, tetapi lebih dari duit, yaitu 
kekuasaan mutlak atas sebanyak-banyaknya pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:16] 

[In reply to Uzan Antasari] 

Pertanyaan bagus. Tapi tidak berhubungan dengan penjelasan. Saya jawab nanti, ya? Tolong 
ingatkan saya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:16] 

Yak, pertanyaan lain? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:16] 

Ada peserta yang merasa kesulitan dengan definisi di atas? 

Uzan Antasari, [08.08.18 18:17] 
software bisa dijual beli kah? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:17] 

[In reply to Uzan Antasari] 

Iya, free software boleh diperjualbelikan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:18] 

Nonfree software, seperti Windows, itu melarang Anda memperjualbelikan salinan-salinannya. 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:18] 

Juga melarang Anda merentalkannya, melarang Anda mempersewakannya. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:18] 

Itu jelas-jelas nonfree sebab pengguna tidak bebas dalam hal distribusi. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:19] 

Distribusi itu barulah free (bebas) apabila pengguna diizinkan mendistribusikan program dengan 
atau tanpa perubahan, dengan atau tanpa harga. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:19] 

Sudah, ya? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:19] 

Ada yang mau tanya lagi? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:19] 

Kalau nggak ada, saya lanjut. Anda siap, ya? 

AdryanArdan, [08.08.18 18:19] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Siap kang! 

Nafies Luthfi, [08.08.18 18:19] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
lanjut kang. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:19] 



Baik. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:20] 
Sekarang bukalah halaman 6: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:20] 
HALAMAN 6: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:21] 


Anda Pengguna Windows? 

• Windows melarang Anda mengubah & 
berbagi 

• Word, Excel, PowerPoint, Chrome, IDM, 
Photoshop, Foxit Reader, Winamp itu 
nonfree 

• Nonfree membuat Anda berjanji untuk 
tidak menolong diri sendiri & orang lain 

• Nonfree membuat Anda bergantung 
mutlak pada pengembang 


6 

HALAMAN 6 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:21] 

Anda Pengguna Windows? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:21] 

Di sini saya ambilkan satu contoh kasus yang mengena bagi seluruh masyarakat Indonesia: 
Windows. 

Uzan Antasari, [08.08.18 18:21] 

fc 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:22] 

Nonfree software, contohnya Windows, itu tidak add terhadap pengguna. Mempergunakan nonfree 
itu Anda berbuat salah terhadap diri Anda sendiri. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:22] 

Tahukah Anda mengenai surat perjanjian Windows (disebut "lisensi")? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:23] 

Lisensi Windows itu memberi Anda 2 pilihan: 

1) mau menaati lisensinya, Anda antisosial 

2) mau melanggar lisensinya, Anda melanggar perjanjian yang Anda janjikan sendiri 
Tidak ada pilihan ketiga. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:23] 

Rahasianya, semua lisensi nonfree software apakah Windows, MSO, IDM, Photoshop, 
CorelDRAW, Chrome, AutoCAD, Flash Player, apalah sebut semua namanya, semuanya sama 
seperti ini. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:24] 

Siapa yang bilang "saya tidak dirugikan" tadi? Anda salah. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:24] 

Siapa yang bilang "karena gratis, tidak mengapa"? Anda juga salah. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:24] 

Sebab lisensi nonfree software memaksa Anda untuk berjanji "saya tidak akan menolong orang lain 
selamanya" sebagai syarat Anda memperoleh software untuk diri Anda sendiri. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:25] 

Ini perjanjian yang sangat jelek. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:25] 

Hanya saja, mayoritas masyarakat dunia dan juga Indonesia, itu mereka abaikan begitu saja 
lisensinya dan jatuh ke pilihan kedua: melanggar perjanjian yang Anda telah sepakati sendiri. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:26] 

Pilihan pertama salah, pilihan kedua juga salah. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:27] 

Maka untuk memecahkan seluruh masalah ini, Anda jangan setujui lisensi nonfree, Anda keluar dari 
nonfree, Anda bermigrasi ke free software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:27] 

Begitu solusinya. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:27] 

Menetap dan menerima nonfree software bukan solusi, tetapi justru memperbesar masalah. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:27] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

Anda Pengguna Windows? 

• Windows melarang Anda mengubah & 
berbagi 

• Word, Excel, PowerPoint, Chrome, IDM, 
Photoshop, Foxit Reader, Winamp itu 
nonfree 

• Nonfree membuat Anda berjanji untuk 
tidak menolong diri sendiri & orang lain 

• Nonfree membuat Anda bergantung 
mutlak pada pengembang 


6 







HALAMAN 6 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:27] 

Lihat halaman 6. Windows melarang Anda mengubah dan berbagi. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:28] 

Tahu dari mana? Ya, dari lisensinya: 

https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/RetailAVindows/10/UseTerms Retail Windows 10 En 

glish.htm <- lihat di bagian 2. c. RESTRICTION. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:28] 

Windows dengan terang-terangan menghilangkan keseluruhan hak pengguna, dan, menyetujui surat 
perjanjian ini berarti Anda terima larangan-larangan tersebut. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:29] 

Rahasianya: memakai Windows = otomatis menyetujui lisensinya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:29] 

Dan, begitu juga semua lisensi nonfree software yang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:30] 

Kesimpulannya Windows dan nonfree software itu merugikan Anda dan sering kalinya menjebak 
Anda dalam pelanggaran janji. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:30] 

Ya, stop di sini. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:30] 

Anda semuanya mengerti penjelasan saya? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:30] 

Siapa yang tidak mengerti? Silakan bertanya. 

Uzan Antasari, [08.08.18 18:32] 

bang kenapa org malah banyak yg pakai windows atau non free software? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:32] 

[In reply to Uzan Antasari] 

Iya, karena tidak tahu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:33] 

Kalau sekiranya manusia itu tahu jeleknya lisensi Windows, yakin saya, yakin haq, manusia akan 
menolaknya. Seperti saya ini. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:33] 

Perjanjian Windows itu menyuruh Anda untuk menerima hak Anda dimatikan, kemudian menyuruh 
Anda menolak orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:34] 

Ketika ada orang minta: "mas, boleh saya minta kopian Windows?" menurut lisensi Windows Anda 
harus mengatakan "tidak boleh, saya sudah janji untuk tidak menolong kamu". 











Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:34] 

Anda diwajibkan mengatakan itu ke setiap orang yang minta selama-lamanya. 

Kevin Theo, [08.08.18 18:35] 

Mac os itu kan non free software kang sama dengan windows. Nah mac os itu dasarnya adalah 
sistem operasi GNU, apakah GNU memperbolehkan dijadikan dasar membuat sistem operasi lain 
tetapi bersifat non free software ? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:35] 

[In reply to Kevin Theo] 

Ini tidak benar, Kang Kevin. macOS itu dasarnya adalah FreeBSD, bukan GNU. 

Kevin Theo, [08.08.18 18:35] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Oh begitu baik kang, terimakasih. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:35] 

Lisensi FreeBSD itu free, benar itu. Tetapi jenis free-nya itu free noncopyleft. 

Uzan Antasari, [08.08.18 18:35] 

FreeBSD apa? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:36] 

Artinya software yang dibuat berdasarkannya tidak dipersyaratkan harus sama lisensinya, tidak 
dipersyaratkan harus sama-sama free. 

Uzan Antasari, [08.08.18 18:36] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
noncopyleft artinya ? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:36] 

Makanya macOS itu nonfree, padahal FreeBSD itu free. Karena ada pembolehan perubahan lisensi. 

Nafies Luthfi, [08.08.18 18:37] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

nah ini saya baru faham antara copyleft dengan non copyleft © 

Sendy Joan, [08.08.18 18:37] 

Lalu kalau di Linux/GNU apa boleh seperti yang dilakukan Mac OS? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:37] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Yang saya maksud "dasarnya" di sini adalah salah satu sumber terbesar kode sumbernya. Adapun 
macOS itu sebenarnya ialah DARWIN operating system yang juga free. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:37] 

[In reply to Sendy Joan] 

Beda, lisensinya kernel Linux dan lisensi GNU OS itu copyleft, yaitu karya turunan dipersyaratkan 
sama lisensinya dengan karya sumber. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:37] 

Jadi kalau GNU/Linux itu free, maka OS turunannya harus juga free. 



Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:38] 

Beda dengan FreeBSD yang free, yang OS turunan FreeBSD boleh dijadikan nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:38] 

Itu bedanya antara copyleft dan noncopyleft. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:38] 

Paham, ya? 

Kevin Theo, [08.08.18 18:38] 

Baik kang, karena dasarnya freeBSD dan adanya pembolehan perubahan lisensi maka mac os tidak 
melanggar nya ya kang. Andaikata ada sistem operasi basis GNU dan membuat nya bersifat non 
free apakah diperbolehkan kang ? 

Nafies Luthfi, [08.08.18 18:38] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
faham kang, mantap 

Sendy Joan, [08.08.18 18:38] 

Faham. Mantap kak 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:38] 

[In reply to Kevin Theo] 

Nah ini namanya pelanggaran lisensi. Ini tidak boleh. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:39] 

Yak, terhadap halaman 6 ini, apakah para peserta ada pertanyaan? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:39] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Anda Pengguna Windows? 

• Windows melarang Anda mengubah & 
berbagi 

• Word, Excel, PowerPoint, Chrome, IDM, 
Photoshop, Foxit Reader, Winamp itu 
nonfree 

• Nonfree membuat Anda berjanji untuk 
tidak menolong diri sendiri & orang lain 

• Nonfree membuat Anda bergantung 
mutlak pada pengembang 

6 

HALAMAN 6 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:40] 
Nggak ada yang tanya? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:40] 







Baik, kalau begitu saya rangkum: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:42] 

RANGKUM AN HALAMAN 6: 

1) pengguna Windows itu adalah korban dari perjanjian yang merugikan pengguna 

2) pengguna nonfree software sama seperti Windows, adalah korban 

3) tiap-tiap pengguna Windows dan nonfree lain perlu kita bantu supaya bisa beralih ke free 
software, meski perlahan 

4) tiap-tiap pengguna Windows dapat memasang free software pada sistemnya agar bisa beralih 

5) Windows dan nonfree software itu antisosial (memusuhi solidaritas masyarakat) 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:42] 

Siapa yang masih punya pertanyaan? Ayo, silakan bicara. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:43] 

Nggak ada yang tanya, ya? 

Nafies Luthfi, [08.08.18 18:43] 
ada mas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:43] 

Iya, silakan. 

Nafies Luthfi, [08.08.18 18:44] 

sebagai seorang developer, sebaiknya kita menggunakan lisensi apa, agar software kita free dan 
tetap free? 

Nafies Luthfi, [08.08.18 18:44] 

suka bingung memilih di antara pilihan lisensi yang ada. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:44] 

[In reply to Nafies Luthfi] 

Copyleft. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:45] 

Di antara lisensi-lisensi copyleft itu adalah GNU GPL, GNU AGPL, GNU LGPL, dan Mozilla 
MPL. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:45] 

Sebagai bandingannya, di luar bidang software, di bidang Free Culture ada lisensi CC BY-SA 3.0 
yang dipakai oleh Wikipedia dan kursus Teknoplasma ini. Itu lisensi copyleft untuk selain software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:46] 

Sekali lagi, untuk mengenali lisensi-lisensi bacalah laman FSF 
https://www.gnu.org/licenses/license-list.html . 


Nafies Luthfi, [08.08.18 18:46] 





[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

untuk memilih salah satu dari itu, berarti kita hams pelajari dengan baik isinya satu persatu ya, lalu 
menentukan mana yang paling cocok dengan software yang kita buat, begitu ya kang? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:46] 

[In reply to Nafies Luthfi] 

Betul. Dan hari ini sudah ada tool untuk mempermudah itu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:48] 

Pertama dari FSF sendiri: https://www.gnu.org/licenses/license-recommendations.html 
Ini rekomendasi lisensi untuk berbagai kebutuhan pengembang. 

Sendy Joan, [08.08.18 18:48] 

Jika mengcopy kan windows itu dilarang. Lantas jika install ulang Windows apa juga dilarang? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:48] 

Kedua dari OSI: http://tldrlegal.com/ 

Ini ringkasan yang sangat ringkas yang memudahkan Anda memahami berbagai lisensi. 

Sendy Joan, [08.08.18 18:48] 

Kan tidak? Gimana sih kak. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:49] 

[In reply to Sendy Joan] 

Betul, apabila instal ulangnya itu minta salinan dari orang lain atau kita memberi salinan untuk 
orang lain. 

Nafies Luthfi, [08.08.18 18:49] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

siap, saya baru tahu yang ini. terima kasih banyak kang. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:49] 

Ya itulah nonfree. Anda tidak memiliki kuasa atas salinan software yang sudah Anda terima. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:50] 

Oleh karena itu, posisi kami ini mengajak Anda semuanya pemerintahan dan masyarakat Indonesia 
untuk beralih ke free software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:50] 

Gantinya Windows ialah GNU/Linux, sistem operasi yang free. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:50] 

Yak, sudah isya'. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:50] 

Anda yang mau tanya silakan tubs pertanyaan Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:50] 

Kita lanjut nanti setelah isya'. 




Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 18:51] 

Istirahat dimulai. 

Chasan Pradianata, [08.08.18 18:51] 

Baik terimakasih 

Rifki Fajriansyah, [08.08.18 18:53] 

Baik kang 

AdryanArdan, [08.08.18 18:55] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Wah ini yg ane cari dari dlu kang! 

AdryanArdan, [08.08.18 18:57] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Apakah lisensi selain CC BY-SA 3.0 itu tidak termasuk lisensi copyleft kang? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:07] 

Baik, alhamdulillah. Saya lanjutkan materi. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:07] 

Bismillah. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:07] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Baguslah, Anda temukan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:08] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Ada banyak lisensi copyleft selain itu. Copyleft itu nama teori lisensi, jadi apa saja lisensi yang 
mencocoki copyleft dianggap lisensi copyleft. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:08] 

Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:09] 

Dan lisensi free yang tidak bersifat copyleft disebutnya noncopyleft. Ini bukan nonfree ya, 
noncopyleft itu tetap lisensi free (merdeka) hanya saja tidak bersifat "menurun". 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:09] 

Baik, peserta siap semuanya, nih? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:10] 

Siapa saja yang aktif? Acungkan tangan Anda. 

Kevin Theo, [08.08.18 19:11] 

d 

elmahyoo, [08.08.18 19:11] 

d 


RORICOL, [08.08.18 19:12] 




d 

Saya aktif membaca, tapi mungkin saya masih bingung untuk bertanya 5fK 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:12] 

Ya, baik. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:12] 

Saya lanjutkan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:13] 

Kembali ke halaman 6 tadi: 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:13] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

Anda Pengguna Windows? 

• Windows melarang Anda mengubah & 
berbagi 

• Word, Excel, PowerPoint, Chrome, IDM, 
Photoshop, Foxit Reader, Winamp itu 
nonfree 

• Nonfree membuat Anda berjanji untuk 
tidak menolong diri sendiri & orang lain 

• Nonfree membuat Anda bergantung 
mutlak pada pengembang 

6 

HALAMAN 6 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:13] 

Nasihat saya untuk para guru, dosen, dan programer, mengajarlah komputer dengan free software 
dan free OS. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:13] 

Tolong jangan ajarkan Windows untuk murid-murid dan masyarakat Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:13] 

Tolong jangan ajarkan Microsoft Office untuk siswa-siswi dan pesantren. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:14] 

Kalaupun sekiranya Anda dipaksa untuk tetap memakai Windows, tolong jangan pakai Microsoft 
Office, tolong ajarkan LibreOffice untuk siswa-siswi Anda. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:15] 

Anda bisa mengunduh LibreOffice for Windows di 
https://www.libreoffice.org/download/download/ . 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:15] 

Mengajarkan Windows dan MS Office adalah mencetak ketergantungan mutlak di sisi siswa-siswi. 
Lihat poin terakhir di halaamn 6: nonfree membuat Anda bergantung mutlak pada pengembang. 






Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:16] 

Tujuan pendidikan adalah menciptakan kemandirian, nonfree software menguburnya. Nonfree 
software bertentangan dengan tujuan pendidikan. 

RORICOL, [08.08.18 19:16] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Tapi bagaimana jika kurikulum mengharuskan kita untuk memakai windows beserta appsnya ? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:16] 

Maka Anda yang masih memakai MS Office perlu berubah. 

Jaka, [08.08.18 19:16] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Kalau kita mengajarkan bahwa windows dan microsoft office itu tidak gratis? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:17] 

[In reply to Jaka] 

Keliru. Bukan "tidak gratis", tetapi "tidak bebas". MS Office memaksa pengguna untuk berjanji 
tidak menolong orang lain, perjanjian ini antisosial. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:17] 

Yang kita perlu ajarkan adalah hak-hak mereka dan bagaimana nonfree itu buruk bagi pendidikan 
dan manusianya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:17] 

[In reply to RORICOL] 

Saya ragu kurikulum memaksa kita melakukannya. Saya kira masih ada alternatif yaitu guru bisa 
mengajarkan LibreOffice kepada murid. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:18] 

Para gurulah yang perlu berubah agar tidak lagi mengajarkan nonfree software ke siswa-siswinya. 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:18] 

Dan untuk mencapai ini guru tidak bisa sendirian. Kita semuanya harus bantu mereka! 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:18] 

Begitu. 

Chasan Pradianata, [08.08.18 19:18] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Saya setuju 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:19] 

Mengajarkan MS Office itu akhirnya akan memaksa murid membeli MS Office, dan ujungnya 
memaksa murid membeli Windows. Karena MS Office dibuat tidak bisa berlaku kecuali dengan 
Windows. 

Uzan Antasari, [08.08.18 19:19] 
emang gk pake crack kah? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:20] 




Kalau tidak seperti itu, pilihan keduanya memaksa murid melanggar perjanjian (dengan minta kopi) 
MS Office, dan ujungnya melanggar perjanjian Windows (minta kopi juga), yang ini kesalahan 
yang bertentangan dengan pendidikan. Pendidikan mengajarkan menepati janji, nonfree 
mengajarkan dan menjebak kita melanggarnya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:20] 

Oleh karena itu, saya ulangi, tolong ajarkan LibreOffice ke murid-murid dan mahasiswa-mahasiswa 
Anda. 

Jaka, [08.08.18 19:20] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Saya lebih mending mengajarkan anak untuk tidak membajak, kalau tidak mau membeli, bisa 
menggunakan aplikasi free, seperti libreoffice atau cloud base seperti gsuite 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:21] 

Ajakan saya ini saya tujukan untuk semua, yaitu kepada pemerintahan dan pihak kementerian 
pendidikan, pihak pendidikan semuanya, pihak murid dan orang tuanya, dan Anda semua para 
pengguna dan komunitas Indonesia. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:21] 

[In reply to Jaka] 

Nah, ini salah. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:22] 

Seperti saya jelaskan di awal, masalah ini bukan masalah "harga" (membeli), tetapi masalah "hak 
pengguna" (freedom). 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:22] 

Yang saya ajak ialah hilangkan nonfree software, bukan hilangkan penggandaan software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:22] 

Menggandakan software itu kebaikan yang tidak sepatutnya dilarang atau diblokir. Software yang 
memblokir Anda menggandakan software itu antisosial. Software seperti itu perlu Anda jauhi dan 
gantikan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:23] 

Ini berarti semua software yang menuduh Anda "pembajak, membajak" itu jelek dan melanggar hak 
Anda. Tidak seharusnya mereka melarang penggandaan. 

AdryanArdan, [08.08.18 19:23] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Ya! Semakin banyak komunitas semakin baik 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:23] 

Ya, semua peserta mengerti ya, penjelasan saya? 

Chasan Pradianata, [08.08.18 19:23] 

Paham 

AdryanArdan, [08.08.18 19:23] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Mengerti kang! 


Nafies Luthfi, [08.08.18 19:24] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
mengerti kang. 

Jaka, [08.08.18 19:25] 

Saya sendiri sih paham maksud tujuan kursus dari bapak, tapi mungkin kita memiliki pandangan 
berbeda aja. 

AdryanArdan, [08.08.18 19:26] 

[In reply to Jaka] 

Pandangan akang bagaimana? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:26] 

[In reply to Jaka] 

Iya, saya menyampaikan bahwa tidak ada yang namanya "pembajakan". 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:26] 

Menyebut penggandaan software sebagai "pembajakan" itu penipuan. 

Jihan Jalilah Aflah, [08.08.18 19:27] 

Saya mau bertanya misalnya kita memakai LibreOffice, lalu kita menerima file copyan dari 
Microsoft office, misal Microsoft word. Apakah file Microsoft word tersebut bisa dibuka di 
LibreOffice di komputer yg memakai sistem linux? Kalau tidak bisa bagaimana alternatif nya? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:27] 

Propaganda istilah "pembajakan" itu asalnya dari Microsoft, Apple, Adobe, dan lainnya yang 
diwakili oleh BSA. Istilah ini ditujukan untuk memecah belah masyarakat. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:27] 

Maka jangan turuti propaganda mereka. Stop istilah "pembajakan" sebab orang yang 
menggandakan software tidaklah merampok, tidak juga mencuri barang, tidak juga membunuh 
orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:27] 

[In reply to Jihan Jalilah Aflah] 

Iya, betul, bisa. 

AdryanArdan, [08.08.18 19:28] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Ane berusaha memberikan pemahaman itu kepada publik, tapi entah mengapa mereka malah 
ngeyel. 

Apa yg bisa ane lakukan biar mereka sadar akan hal tsb kang? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:28] 

Kalau tidak bisa, alternatifnya kita harus mengajak, kita bagikan LibreOffice versi Windows untuk 
orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:28] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Ya Anda harus terus belajar dan belajar. Pahami free software dengan sepenuhnya dan sampaikan 
dengan bahasa sependek mungkin. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:29] 

Masyarakat itu umumnya nggak mengerti karena alat ukur mereka itu "popularitas". Apa pun yang 
populer maka dinilai kebenaran yang benar tidak boleh dibantah. Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:29] 

Maka untuk memasukinya Anda butuh ilmu. Sampaikan ilmu yang menjelaskan bahwa penilaian itu 
tidak benar, dan benarnya seperti apa. Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:30] 

[In reply to Jihan Jalilah Aflah] 

Pertanyaan Mbak Jihan ini saya suka. 

AdryanArdan, [08.08.18 19:30] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Ya kang, ane kalah pendapat. 

Mungkin bergabung dengan komunitas bisa menjadi solusi bagi ane 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:30] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Kita mengajak memakai free software ini edukasi, bukan berdebat, bukan untuk menang-menangan 
pendapat. 

Jaka, [08.08.18 19:30] 

Kalau dapet copyan windows 10 sih bukan ngebajak namanya, bahkan microsoft memberikan gratis 
windows 10, tapi kalau mau aktifasi ya bayar 

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windowslOISO 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:30] 

Jadi yang kita lakukan sebatas menyampaikan. Bila orang tidak menerima, kita sudah 
menyampaikan, kita cari orang lain. 

Chasan Pradianata, [08.08.18 19:31] 

[In reply to Jaka] 

Itu umpan mereka 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:31] 

[In reply to Jaka] 

Iya, itu menggandakan. 

Jaka, [08.08.18 19:31] 
dan dibolehin oleh microsoft, 

AdryanArdan, [08.08.18 19:31] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Mencari orang lain yg mudah untuk diajak memakai GNU/Linux? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:31] 

[In reply to Jaka] 

Istilah "aktivasi" adalah alat untuk mematikan hak-hak pengguna yaitu hak pertama: hak untuk 
menjalankan program sesuai kehendak pengguna untuk tujuan apa pun. 



Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:32] 

Jadi jangan tertipu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:32] 

[In reply to Jaka] 

Bukan satu hak saja, tetapi lengkap semua hak yang kami tuntut. 

Jaka, [08.08.18 19:32] 

bahkan kalau mau menggunakan windows tanpa aktifasi bisa sih ini khusus windows 10 lho ya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:32] 

Bila tidak ditunaikan, kami ajak manusia menjauhi dan memakai alternatif yang free. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:32] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Tidak harus langsung, bisa dengan mengajak memakai LibreOffice di Windows 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:33] 

[In reply to Jaka] 

Iya, tetapi Windows itu nonfree, pengguna yang memakai otomatis dimatikan hak-haknya dan tidak 
menerima hak atas source code. Ini tidak adil. 

Jaka, [08.08.18 19:33] 

windows 10 tanpa aktivasi itu cuman ada watermark dan ga bisa ganti wallpaper, itu doang, tapi 
semua fitur bisa digunakan, 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:33] 

Maka jangan ajak manusia memakai Windows. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:33] 

Ajak manusia memakai sistem operasi bebas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:33] 

Ajak manusia memakai perangkat lunak bebas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:33] 

Begitu. 

Jihan Jalilah Aflah, [08.08.18 19:34] 

Lalu, apa saja kekurangan dari sistem GNU/Linux? Karena selama ini kita selalu berbicara tentang 
kekurangan Windows. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:34] 

[In reply to Jihan Jalilah Aflah] 

Kekurangan tentu ada. 

Rizky Fathurahman, [08.08.18 19:34] 

Maaf sebelumnya apa bisa d katakan pakai windows haram dsb pakai linux dsb halal, maaf 
sebelumnya 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:34] 




[In reply to Rizky Fathurahman] 

Pertanyaan bagus. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:34] 

Melanggar lisensi telah jelas sudah dihukumi ulama' sebagai tidak boleh. 

AdryanArdan, [08.08.18 19:34] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Baru terpikirkan ane. Mengajak belum tentu hams beranjak ke GNU/Linux langsung. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:35] 

Yang boleh ketika Anda pakai software Anda tidak melanggar lisensinya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:35] 

Begitu. 

Jihan Jalilah Aflah, [08.08.18 19:35] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Apa saja? 

Jaka, [08.08.18 19:36] 

[In reply to Rizky Fathurahman] 
tidak kecuali ada fatwa dari MUI 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:36] 

[In reply to Jihan Jalilah Aflah] 

Di antara kekurangan itu adalah kekurangan eksternal, seperti, tidak populer di kalangan desktop, 
atau di sisi pengguna terasa sulit dioperasikan, atau memiliki terlalu banyak distro yang bagi 
pengguna membingungkan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:36] 

Manusia itu adalah makhluk sosial. 

AdryanArdan, [08.08.18 19:36] 

[In reply to Jaka] 

Apakah harus seperti itu? Halal haram? 

Rizky Fathurahman, [08.08.18 19:37] 

[In reply to Jaka] 

Kayaknya tidak perlu nunggu fatwa mui 

Jaka, [08.08.18 19:37] 

[In reply to Rizky Fathurahman] 

Saya sarcas sih itu © 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:37] 

Jadi manusia tidak mungkin tidak menggandakan software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:38] 

Manusia itu pasti akan tolong menolong. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:38] 





Di antara tolong menolong yang selalu terjadi ialah menggandakan software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:38] 

Software yang meniadakan hak Anda menggandakannya itu menyebabkan Anda melanggar 
lisensinya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:39] 

Pelanggaran itu baru terjadi akibat dilarangnya penggandaan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:39] 

Paham, ya? 

AdryanArdan, [08.08.18 19:39] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Tolong menolong ini yg dikriminalkan oleh Microsoft supaya manusia menjadi antisosial 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:39] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Betul. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:39] 

Oleh karena itu, Anda perlu tahu hal ini, dan Anda perlahan beralih ke free software. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:39] 

Bagi mayoritas pengguna akhir, ini sulit, maka pelan-pelan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:40] 

Dimulai dari Windows yang Anda punya sekarang: biasakan memakai free software sehari-hari 
seperti LibreOffice, Firefox, GIMP, Inkscape, VLC, dst. 

Aldo D Anugrah, [08.08.18 19:40] 

[In reply to Rizky Fathurahman] 

Banyak ulama yang bahas diyoutube pake software hasil bajakan itu haram 
Aldo D Anugrah, [08.08.18 19:40] 

Bisa dituntut diakhirat walaupun pembuatnya orang kafir-© 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:40] 

[In reply to Aldo D Anugrah] 

Istilah yang tepat "pelanggaran lisensi" bukan "bajakan". 

Aldo D Anugrah, [08.08.18 19:40] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Nahh iyahh itu-© 

Aldo D Anugrah, [08.08.18 19:40] 

Hehehe 

Rizky Fathurahman, [08.08.18 19:40] 

[In reply to Aldo D Anugrah] 

Haha 





Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:40] 

Betul. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:41] 

Sebab yang dilihat itu bukan nama software, tetapi pelanggaran lisensinya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:41] 

Lisensi itu adalah perjanjian. 

Kevin Theo, [08.08.18 19:41] 

Pernah berangan angan gak kang andai saja banyak pengembang akan merubah cara berbisnis 
mereka dengan menggunakan sifat free software. Maaf kang jika terlalu sering menggunakan kata 
andai. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:41] 

Muslim tidak diperbolehkan melanggar perjanjian apalagi yang sudah dia sepakati sendiri. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:41] 

[In reply to Kevin Theo] 

Tentu saja! 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:41] 

Justru angan-angan Anda sudah tercapai hari ini. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:41] 

Free software itu ada 2: yang publik dan yang privat. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:42] 

Mayoritas bisnis free software itu bisnis custom software yang privat. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:42] 

Jadi kebanyakan programer di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu programer free software. 
Tapi mereka gak nyadar. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:42] 

Paham? 

AdryanArdan, [08.08.18 19:42] 

[In reply to Kevin Theo] 

Setahu ane sih GOG 

Developer-developer besar pun tidak takut gamenya tidak diberi DRM 
Aldo D Anugrah, [08.08.18 19:42] 

Maaf bang @Malsasa misalkan suatu saat windows menganti licensinya jadi "Free software" dan 
semua programmer dll pindah ke windows apakah GNU/Linux akan bangkrut? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:43] 

[In reply to Aldo D Anugrah] 

Ini yang saya isyaratkan tadi cara penilaian "popularitas" belaka. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:43] 
[In reply to Aldo D Anugrah] 




Yang kita tuju bukanlah populer, tetapi ditunaikannya hak pengguna. Jadi kalau Windows berubah 
jadi free software, kami bersyukur, dan kami rekomendasikan Windows kalau seperti itu terjadinya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:44] 

Kami akan adakan kursus Windows sebab sudah free. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:44] 

Saat ini kami menolak dan mencegah Anda darinya karena dia nonfree. 

Aldo D Anugrah, [08.08.18 19:44] 

Lalu bagaimana nasib GNU/Linux ketika ditinggalkan oleh para usernya? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:44] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Iya, ini akan saya bahas sebentar lagi. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:44] 

[In reply to Aldo D Anugrah] 

Tentu tidak. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:44] 

Sebab hanya sebatas Windows tidaklah bisa mengurangi jumlah pengguna GNU/Linux sampai nol. 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:45] 

GNU/Linux di desktop itu sudah sangat nyaman hari ini. Kami senang memakainya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:45] 

Tentu tidak mudah berpindah OS apabila kita sudah nyaman. Apalagi GNU/Linux free. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:45] 

Windows itu populernya di bidang desktop. Di bidang server Windows tidak populer. Ini perlu 
diketahui. 

Rizky Fathurahman, [08.08.18 19:45] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Yup 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:46] 

Yap. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:46] 

Peserta semuanya siap lanjut? 

Aldo D Anugrah, [08.08.18 19:46] 

Iyahh juga sih bang hahaha ane udah nyaman banget pake xubuntU-©- 

Aldo D Anugrah, [08.08.18 19:46] 

Siapp lanjut 

Adryan Ardan, [08.08.18 19:46] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Yang masih kesal adanya Driver Proprietary dari vendor NVIDIA dan AMD 




Hal ini menurut ane mengganggu sifat free software dari GNU/Linux itu sendiri 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:47] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Betul, mengganggu, dan lebih jelek dari itu! 

Adryan Ardan, [08.08.18 19:47] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Nah 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:47] 

Lebih jelek: mereka mempergunakan komunitas kita sebagai lahan bisnis, tetapi tidak berkontribusi 
ke kita. 

Aldo D Anugrah, [08.08.18 19:47] 

Masih belum mengerti bang tetang prioprietary 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:47] 

Itu hakikat amal perbuatan mereka. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:47] 

[In reply to Aldo D Anugrah] 

Proprietary itu nama lain nonfree software alias perangkat lunak tidak bebas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:47] 

Baca kembali pengertian yang saya jelaskan di atas. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:47] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:48] 

Saya lanjutkan. 

Adryan Ardan, [08.08.18 19:48] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Mereka tidak mau berbagi kode sumber mereka agar kompatible dengan GNU/Linux 
Sedangkan Intel sudah memberikan kode sumbernya 

Aldo D Anugrah, [08.08.18 19:48] 

Ok 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:48] 

Bukalah halaman 7: 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:49] 



Kenapa Software Harus Free 

• 1) Sejarah awalnya software itu free 

• 2) Pengembang sendiri tidak mau nonfree 

• 3) Software itu beroperasinya di komputer 
pengguna 

• 4) Timbang baik-buruk jika nonfree itu free 


7 

HALAMAN 7 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:49] 

Software freedom itu nilai moral yang berbunyi tiap-tiap software yang dipublikasikan seharusnya 
bebas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:50] 

Inilah yang mendorong kami mengajarkan GNU/Linux dan Free Software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:50] 

Tapi, kenapa software harus free? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:50] 

Kenapa perangkat lunak harus bebas? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:51] 

Inilah bagian sangat penting dalam kursus kali ini yang merupakan hak pendengar supaya tahu 
sejarah free software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:51] 

Kenapa kami mengatakan software yang dipublikasikan harus bebas? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:51] 

Ada 4 alasan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:51] 

Alasan pertama: awal mula software itu free. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:52] 

Kapan itu? Kira-kira sekitar 1950-1960. Pada hari itu komputer digital baru pertama kali 
ditemukan, dan software mulai ada, di situ tiap-tiap software ialah bebas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:52] 

Ini berkebalikan dengan keyakinan banyak orang yang menilai nonfree software muncul duluan, 
baru kemudian free software. Yang benar free software duluan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:53] 





Ketika kami dan Anda mengajak orang lain kepada perangkat lunak bebas, ini tidak aneh, sebab 
sejak semula software memang bebas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:53] 

Nonfree software itu baru munculnya tahun 1970-an. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:53] 

Jadi siapa yang lebih tua? Ya free software. Hanya saja kemunculan nonfree software mengacaukan 
masyarakat yang ada kala itu. 

AdryanArdan, [08.08.18 19:54] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Apa UNIX itu yg menjadi non-free sotware pertama kang? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:54] 

Apa referensinya? Referensinya langsung kepada pelaku sejarah yaitu The GNU Project: 
https ://www. gnu.org/gnu/gnu-historv.html 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:54] 

Referensi lain terekam di Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/History of free and open- 
source software . 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:55] 

Anda harus raj in membaca. Anda harus tahu sejarah ini. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:55] 

Sekali lagi, dengan begini kita punya argumen yang amat kuat untuk mengajak orang lain memakai 
free software. Sebab seharusnya tidak perlu ada nonfree software, tiap-tiap software asal muasalnya 
juga free. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:55] 

Stop di sini. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:56] 

Untuk alasan pertama ini, siapa yang bingung? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:56] 

Ada yang punya pertanyaan? Ada yang mau berkomentar? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:56] 

Ada yang merasa baru tahu? Katakanlah. 

AdryanArdan, [08.08.18 19:57] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Jujur ane baru tahu kalo semua software itu asal mulanya free software kang 

Chasan Pradianata, [08.08.18 19:57] 
untuk sekarang paham 

AdryanArdan, [08.08.18 19:57] 

Pertama kali kenal ya Windows 95 sama DOS 







Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:58] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Iya, saya ngerti sebabnya, yaitu karena ada gerakan yang mengesankan free software itu cuma 
sebatas "alternatif" untuk nonfree software. Ini menyebabkan Anda mengira free software lebih 
muda. 

Adryan Ardan, [08.08.18 19:58] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Yup! 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:58] 

Sekali lagi saya ulangi: mayoritas software di dunia ini adalah nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:58] 

Jadi mayoritas yang Anda lihat itu ialah nonfree. Maka tergantung usia Anda atau bacaan Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:59] 

Kalau Anda masih muda, lahir 1980-an, ya jelas Anda hanya pernah melihat nonfree software, tidak 
tahu adanya free software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:59] 

Tetapi kalau Anda sudah jadi programer sejak 1950-an, atau 1960-an, Anda pasti tahu, sebab Anda 
pelaku sejarah. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:59] 

Kalau Anda itu bukan pelaku sejarah, hanya ada 1 cara, yaitu Anda banyak membaca dan belajar. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 19:59] 

Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:00] 

Kembali ke materi: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:00] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

Kenapa Software Harus Free 

• 1) Sejarah awalnya software itu free 

• 2) Pengembang sendiri tidak mau nonfree 

• 3) Software itu beroperasinya di komputer 
pengguna 

• 4) Timbang baik-buruk jika nonfree itu free 


7 


HALAMAN 7 






Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:00] 

Alasan kedua: pengembang sendiri tidak mau software itu nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:00] 

Mau pembuktian? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:01] 

Sekarang bayangkan Anda ini programer, lalu tiba-tiba saya rampas seluruh kode sumber yang 
Anda buat, tersisa cuma kode binernya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:01] 

Saya tanya: Anda merasa ditindas apa enggak? 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:01] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Pasti! 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:01] 

Ya iyalah! 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:01] 

Nah kembalikan ke pengguna: kalau seperti itu, kenapa Anda programer merampas kode sumber 
dari pengguna? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:02] 

Terjawablah hanya ada satu jawaban: iya, saya bersalah, saya akan memerdekakannya dan tidak 
akan saya ulangi lagi. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:02] 

Begitu mestinya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:02] 

Paham, ya? 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:03] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Belum kang. 

Ane masih bingung. Kenapa bersalah dan tidak akan mengulangi hal tsb lagi? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:03] 

Iya, karena ini golden rule. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:03] 

Jangan perlakukan orang lain sebagaimana kamu tidak mau diperlakukan. 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:03] 

Perlakukan orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:04] 

Paham, ya? 


Adryan Ardan, [08.08.18 20:04] 





[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Timbal balik. 

Oke kang 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:04] 

Programer mendistribusikan software yang nonfree kepada pengguna itu sama dengan permisalan 
saya merampas kode sumber dari Anda programer. Yang ini menindas, yang itu juga menindas. 

Kevin Theo, [08.08.18 20:05] 

Lebih ke seperti kita sebagai manusia itu dari kodratnya adalah saling menolong ya kang, karena 
sebagai programmer awalnya merasa ditindas dengan cara diambil kode sumber nya. Dan sebagai 
pengguna hak hak kita juga dirampas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:05] 

Kalau kamu tidak mau ditindas, ya jangan menindas orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:05] 

[In reply to Kevin Theo] 

Iyalah! 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:05] 

Tidak ada satu pun programer di muka bumi ini kecuali dia sendiri pengguna. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:05] 

[In reply to Kevin Theo] 

Nah analogi yg sederhana! 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:05] 

Lha Anda kira apa yang dipergunakan oleh programer? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:06] 

Mereka memakai library dan compiler dari orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:06] 

Mereka tentu tidak bisa membuat software kalau mereka tidak menerima salinan library atau 
compiler itu dari orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:06] 

Sekarang kalau library dan compilernya saya rampas misalnya, apa programer tidak mengamuk? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:06] 

Tentu mengamuk, karena dia paham haknya dirampas. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:07] 

Ini sama dengan pengguna ketika hak mengubah software dan hak menyalinnya dimatikan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:07] 

Paham, ya? 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:07] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Nah, ini baru ane paham kang 




Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:08] 

Jadi jangan tertipu dengan propaganda orang-orang proprietary yang mereka membedakan antara 
"pengembang" dan "pengguna". 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:08] 

Kami komunitas free software menganggap semua orang itu pengguna. Programer itu juga 
pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:08] 

Maka yang kami tuntut itu hak semua orang itu. Pengguna diberi haknya, pengembang juga diberi 
haknya. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:09] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Jadi pembedaan ini juga termasuk propaganda? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:09] 

Orang proprietary itu membedakan dan berusaha mencetak perbedaan itu di kepala Anda, supaya 
Anda menurut hak-hak Anda dihilangkan dengan alasan "kamu itu bukan programer". 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:09] 

Apa buktinya? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:09] 

Buktinya kode sumber. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:10] 

Di antara mereka itu ada yang beralasan karena pengguna itu orang bodoh, tidak ngerti komputer, 
maka tidak berhak memperoleh kode sumber. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:11] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Wah keterlaluan! 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:11] 

Sebab orang yang beli mobil, belum tentu untuk dirinya sendiri, atau belum tentu menyetir sendiri. 
Bisa jadi dia membelikan orang, atau membayar sopir. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:11] 

Itu sama dengan jual mobil mengatakan "karena kamu tidak bisa menyetir maka kamu tidak boleh 
beli mobil". Ini tipuan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:11] 

Sudah ya? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:11] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 



Kenapa Software Harus Free 

• 1) Sejarah awalnya software itu free 

• 2) Pengembang sendiri tidak mau nonfree 

• 3) Software itu beroperasinya di komputer 
pengguna 

• 4) Timbang baik-buruk jika nonfree itu free 


7 

HALAMAN 7 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:12] 

Alasan ketiga: software itu beroperasinya di komputer pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:12] 

Oleh karena itu pengguna berhak mengendalikannya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:12] 

Kendali itu tidak bisa tegak kecuali dengan kode sumber dan hak-haknya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:13] 

Kalau software itu beroperasinya di komputer pengembang, tidak ada masalah, dan tidak ada 
pembahasan. Yang jadi masalah itu software beroperasinya di komputer pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:13] 

Ini alasan lain yang sangat kuat bagi Anda menjelaskannya ke orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:13] 

Paham, ya? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:14] 

Yang tidak paham boleh angkat tangan. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:14] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Perbedaan kondisi antara komputer pengembang dengan komputer pengguna. Ini yg harus 
diperhatikan 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:14] 

Iya, karena yang kami tuntut ialah bebasnya software di komputer pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:14] 

Adapun komputernya pengembang itu tanggung jawab pengembang. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:15] 





Komputernya pengguna tanggung jawab pengguna. Tanpa kendali, maka pengguna tidak bisa 
bertanggung jawab atas komputernya sendiri. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:16] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Tidak disupport oleh pengembang kang? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:16] 

Keputusan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:17] 

Ketika software itu sampai ke pengguna, lalu ada tetangga minta salinan, siapa yang berhak 
berkeputusan: pengguna atau pengembang? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:17] 

Jawaban kami seharusnya pengguna yang berhak berkeputusan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:17] 

Jawaban nonfree seharusnya pengembang saja, dan pengguna kriminal kalau berbagi. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:17] 

Di situ bedanya. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:18] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Tidak disupport oleh pengembang tidak masalah JIKA kode sumber dan hak-hak ditunaikan. 
Pengguna bisa minta support dari pihak lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:18] 

Begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:19] 

Jangan tertipu dengan gemerlapnya promosi mereka yang mengesankan support itu hanya mungkin 
dilakukan oleh pengembang asal. Tidak benar itu. Yang benar support atas software bisa dilakukan 
oleh siapa pun asalkan software itu bebas. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:19] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Nah inilah perlunya Komunitas 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:19] 

Buktinya, toh instal ulang Windows sendiri tidak butuh Microsoft, tetangga kita banyak yang bisa. 
Hanya saja Windows nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:19] 

Baik. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:19] 
Sudah ya? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:19] 
Lanjut: 








Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:19] 
[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Kenapa Software Harus Free 

• 1) Sejarah awalnya software itu free 

• 2) Pengembang sendiri tidak mau nonfree 

• 3) Software itu beroperasinya di komputer 
pengguna 

• 4) Timbang baik-buruk jika nonfree itu free 


7 


HALAMAN 7 


Adryan Ardan, [08.08.18 20:19] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Oke kang 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:20] 

Alasan keempat: timbang baik-buruk jika suatu nonfree software itu free 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:20] 

Saya ambil contoh Microsoft Office. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:20] 

Pernahkah Anda menimbang baik-buruknya apabila Microsoft Office itu bebas? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:21] 

Timbanglah maka Anda akan dapati Microsoft Office yang bebas lebih bermanfaat, lebih luas 
manfaatnya, lebih berguna bagi masyarakat keseluruhan. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:22] 

Misalnya: 

- MSO yang nonfree: tidak boleh digandakan, tidak boleh diubah: hanya sedikit anggota masyarakat 
yang menikmati kegunaannya dan banyak sekali yang melanggar lisensi 

- seandainya MSO itu free: boleh digandakan, boleh diubah: akan lebih banyak anggota masyarakat 
yang menikmati kegunaannya dan tidak ada yang melanggar lisensinya 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:22] 

Lihat. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:22] 

Bisakah Anda menilai mana yang lebih baik? 





Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:22] 

Bila pikiran Anda jernih jawaban Anda tentu yang free. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:22] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Sudah populer, free lagi 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:23] 

Sekarang nilailah seperti ini untuk NVIDIA dan AMD, untuk Broadcom dan Atheros, untuk Adobe 
dan Autodesk, untuk MATLAB dan semua proprietary software lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:23] 

Maka Anda akan mendapati bahwa lebih baik apabila software tersebut itu free. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:24] 

Ini salah satu alasan lain yang sangat kuat plus gampang diajarkan ke orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:24] 

Sulit dibantah dan sulit dipatahkan. 

Kevin Theo, [08.08.18 20:25] 

Dan dikasus MSO dibuat hanya bisa jalan di platform windows saja itu termasuk monopoli untuk 
mendapat kekuasaan ya kang ? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:25] 

[In reply to Kevin Theo] 

Anda cerdas. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:25] 

Iya betul, memang seperti itu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:25] 

Selain itu karena Microsoft punya OS, tujuan lainnya untuk membunuh OS selain OS punya 
mereka. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:26] 

Kita tahu dari bukti, ya. Silakan cari Halloween Documents Microsoft di internet. Kasus ini sudah 
sejak 1998. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:26] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Membunuh? 

Mematikan komunitas selain OS dari Microsoft? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:26] 

Iya. Membunuh. Silakan baca Halloween Documents di internet. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:26] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:27] 
Alhamdulillah keempat alasan sudah saya jelaskan. 






Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:27] 
[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Kenapa Software Harus Free 

• 1) Sejarah awalnya software itu free 

• 2) Pengembang sendiri tidak mau nonfree 

• 3) Software itu beroperasinya di komputer 
pengguna 

• 4) Timbang baik-buruk jika nonfree itu free 


7 


HALAMAN 7 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:27] 

Lihat lagi halaman 7 

Kevin Theo, [08.08.18 20:27] 

Lalu jika microsoft memberikan MSO agar bisa jalan di mac os, sepertinya mac membayar untuk 
itu ya kang ? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:27] 

Berikanlah penjelasan seperti ini ke orang lain. Terutama pengambil keputusan dan para guru. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:27] 

[In reply to Kevin Theo] 

Tidak penting membayar/tidaknya. Yang penting apakah pengguna macOS menerima hak-haknya 
dari MSO, atau tidak. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:27] 

Kalau tidak, ya jahat. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:28] 

Berarti mereka bukan hanya menzalimi hak pengguna GNU, haknya pengguna macOS ikut mereka 
zalimi. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:28] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:28] 

Lanjut: 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:28] 
Bukalah halaman 8: 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:28] 






HALAMAN 8: 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:29] 

Free Software Boleh Dijual 

• Software yang melarang komersialisasi itu 
nonfree. Jangan salah. 

• Free software berarti free untuk dijual. 

• GNU/Linux dan LibreOffice boleh 
diperjualbelikan walaupun Anda dapatkan 
gratis. Karena lisensinya membolenkan. 

• Lihat kembali G003 dan G012. 


8 


HALAMAN 8 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:29] 

Saya tegaskan sekali lagi: free software boleh dijual. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:29] 

Software yang melarang Anda menjualnya berarti nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:29] 

Software yang sifatnya "non-commercial" juga nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:30] 

Hanya free software yang memberi Anda hak memperjualbelikan salinan software dengan 
sepatutnya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:30] 

Contohnya, Anda mau jual paket LibreOffice + GIMP + Inkscape + Scilab untuk pengguna 
Windows. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:30] 

Ini boleh dan legal. Karena lisensinya free. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:31] 

Atau yang lainnya, Anda bikin jasa instal ulang GNU/Linux, ini juga boleh dan legal. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:31] 

Atau kalau Anda punya modal, Anda bikin perusahaan refurbish laptop yang Anda isi GNU/Linux. 
Ini juga boleh dan legal. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:31] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Sederhana sekali 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:32] 






Technoethlcal 


Shopping Can p 



Latest 



(1 7AA 


i i 8 I 


https://tehnoetic.com/ 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:32] 

Lihat situs technoethical di atas. Mereka menjual laptop refurbish berisi GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:33] 

Mereka juga menjual periferal wifi dan lain-lain yang semuanya kompatibel GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:33] 

Wirausaha seperti ini belum ada di Indonesia. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:33] 

Sekali lagi, usaha seperti itu bisa dan boleh dan legal dengan free software. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:33] 

Jarang sekali di Indonesia praktik seperti ini terjadi 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:34] 

Sebaliknya, usaha instal ulang atau refurbish laptop yang dipasangi salinan Windows itu tidak boleh 
dan tidak legal. Kok begitu? Ya, karena lisensinya nonfree, memblokir hak jual-beli Anda. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:34] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Iya, maka Anda harus mendukung kursus semacam Teknoplasma ini terjadi. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:35] 

Yaitu mengajarkan free software dan bahwa boleh free software dikomersialkan. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:35] 

Saat ini di Indonesia belum ada pengajaran baik formal atau nonformal yang mengajarkan ini 
kecuali yang saya tahu Teknoplasma ini saja. 














Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:36] 

Maka Anda perlu mendorong teman-teman Anda supaya mengkomersialisasikan free software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:36] 

Berikan mereka kemudahan dan berita baik. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:36] 

Sampaikan berita gembira. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:36] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Ya, yg diperlukan yaitu merubah pola pikir masyarakat untuk beralih ke free software kang 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:36] 

Tahukah Anda betapa gedenya duit komunitas free software? 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:36] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Berapa kang? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:36] 

Dana komunitas free software itu luar biasa besar. Di 
antaranya bisa dijadikan lapangan kerja. 


Data berikut disalin dari silabus G003: 


Dana Linux Foundation 2014 (dlaporkan dehbas James Zhemlin sertdn) 

31 |uta do tar (t Rp400 miliar) 

hap ,7990s fouidationc enter org,990 pflt archive,'460,'^460503801/4605 


Dana Free Software Foundation 2014 (diaporkan oteh Richard Star man 
sendn) 1 juta dotar (t RplS miliar Jini 2017) 

fiapstfpr«j*cts.propuDica-org/nonprorits;organ2a(ionsM28&8848 

Dana The Document Foundation 20151 juta euro (± Rpl6 miliar Jini 
2017) 


Dana The GNOME Foundation 201S 644 rlbu dotar (± Rp8.5 mliar): . 

haps 7'aww.gnome.org/»p-coiilenVt4)loads/2016«»GAR201S^vet) 

Dana KDE e.V. 2015125 rtbu euro (i Rpl.9 mtiar): 


NOTES HALAMAN 8 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:37] 

Bukalah notes halaman 8. Anda temukan di Sana. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:37] 

Oleh karena itu Anda jangan merasa rendah diri dengan memakai free software. Kita bisa 
menciptakan wirausaha dengan free software dan membuka lapangan-lapangan kerja. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:38] 



Baca juga 

G022 Pendanaan Komunita 
s GNU/Linux 


Baca juga 

G035 Pentingnya Donasi Ko 
munitas GNU/Linux dan Fre 
e Software. 


G035 mengungkap 300 miliar 
rupiah letxh total donasi 
komunitas free software. 


Catatan samping halaman 8 

Rizky Fathurahman, [08.08.18 20:38] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Wow bagaimana dengan yg nonfree, mungkin lebih besar 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:38] 

[In reply to Rizky Fathurahman] 

Tentu lebih besar karena sifat nonfree tidaklah komunitas, tetapi perusahaan/vendor. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:38] 

Mereka memperoleh uang banyak dengan meniadakan hak penggunanya. 

Kevin Theo, [08.08.18 20:39] 

Sekali lagi free software mengajarkan tentang tolong menolong ya kang karena banyak dari 
pengguna merasa tidak rugi untuk mendonasikan atas apa yang mereka gunakan. Hebat 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:39] 

Saya sudah beberapa kali mengadakan kursus G mengenai pendanaan dan komersialisasi 
GNU/Linux. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:39] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Benarkah dana tsb berputar terus-menerus dari komunitas ke komunitas? 

Tidak seperti nonfree software 

Agung, [08.08.18 20:40] 

Kang, apakah menurut akang website itu adalah software? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:40] 

[In reply to Kevin Theo] 

Iya, itu namanya solidaritas sosial. Solidaritas hanya bisa dicapai dengan free software, tidak bisa 
dengan nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:40] 

[In reply to Agung] 



Iya betul website itu software. Yang saya maksud software itu yang beroperasi di servernya, dan 
kadang beroperasi di browser pengguna itu. Adapun HTML tidak software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:41] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Iya, silakan baca kembali transkrip-transkrip yang saya sebut di situ. In syaa Allah mencukupi. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:41] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Entah kenapa guru Sosiologi ane yg paham tentang ini malah fanatik kepada proprietary software 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:41] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Saya ulangi sekali lagi: mayoritas software di dunia ini adalah nonfree, jadi mayoritas yang dilihat 
orang itu nonfree 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:41] 

Mereka tidak mengetahui/tidak paham kalau ada software di luar golongan proprietary. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:42] 

Fanatik? Belum tentu, sebab kalau penjelasannya benar dan pas, saya percaya dosen Anda tentu 
menyukai free software. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:42] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Hmm... Menarik untuk ane coba pelan-pelan pindah ke free software 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:43] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Tentulah! Anda sendiri harus banyak belajar dan kuasai GNU/Linux yang Anda miliki. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:44] 

Berarti bukan "Fanatik" yg benar adalah mereka blm mengetahui kalau sebenarnya Free Software 
itu ada 

Agung, [08.08.18 20:44] 

jadi bagaimana dengan website yang biasa orang kunjungi kang, apakah pengunjung berhak 
memiliki source dari website? sedangkan terkadang si pengembang hanya sebagai hobby utk 
mengembangkan suatu web 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:44] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Tepat, lebih selamatnya begitu. Mayoritas orang hanya tidak tahu 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:44] 

Obatnya ketidaktahuan itu ilmu. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:44] 
Saya mengajar karena saya meyakini itu. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:44] 

[In reply to Agung] 




Tentu tidak apabila software itu beroperasinya di server pemiliknya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:45] 

Yang Anda lihat di browser itu HTML. HTML bukanlah software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:45] 

[In reply to Agung] 

Kami tidak pernah menuntut orang untuk tidak membuka website Microsoft, padahal jelas software 
di baliknya proprietary, sebab software itu beroperasinya di server mereka dan tidak di komputer 
pengguna. Yang seperti ini tidak ada alasan bagi kami untuk menolaknya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:46] 

Ini berlaku untuk website lain seperti web Apple, Adobe, Autodesk, BSA, dan pembesar nonfree 
lainnya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:46] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:46] 

Kembali ke komersialisasi, 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:46] 

saya menyuruh Anda memperkenalkan diri agar Anda bisa saling berkolaborasi dengan peserta lain, 
dan paling enaknya yang sewilayah. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:47] 

Kolaborasinya nanti bisa membuat wirausaha. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:47] 

Dan saya senang kalau wirausaha Anda dimulai dari Teknoplasma. Anda harus aktif berkomunikasi 
dengan peserta lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:47] 

Adakan pertemuan di kota Anda, bikin wirausaha berbasis free software dan GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:48] 

Dan untuk itu Anda perlu bantuan manusia lain terutama peserta-peserta lain di sini. Kita semua 
perlu saling dukung komersialisasi free software. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:48] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Daerah ane Solo, blm pernah mendengar kopdar komunitas GNU/Linux 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:48] 

Tapi kalau seminar sering diselenggarakan sih 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:48] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Ya, cara berpikir yang saya tanamkan ialah Anda yang mengawali. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:49] 

Anda yang mengajak bertemu peserta sewilayah di sini. 



Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:49] 

Jadilah pioner, bukan pengikut. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:49] 

Saya mendoakan sukses untuk Anda yang berbisnis free software dan GNU/Linux. 

Rizky Fathurahman, [08.08.18 20:50] 

Saya dari sukabumi, saya beralih ke ubuntu karena tuntutan ta, semoga kedepannya nyaman d 
ubuntu 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:50] 

[In reply to Rizky Fathurahman] 

Alhamdulillah. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:50] 

Baik. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:50] 
Lanjut. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:50] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Siap kang 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:50] 
Bukalah halaman 9: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:50] 
HALAMAN 9: 


Ade Malsasa Akbar, 


[08.08.18 20:50] 


Free Software Solusi 

• Free software menyelamatkan pengguna 
dari 2 masalah: 

- 1) pelanggaran janji (pengguna - 
pengembang) 

- 2) ketidakadilan sosial (pengembang 
pengguna) 


9 

HALAMAN 9 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:51] 
Kesimpulan akhir kursus ini: 









- Free software menyelamatkan pengguna. 

- Free software adalah solusi atas masalah sosial bernama nonfree software 

- Free software membebaskan pengguna dari 2 masalah nonfree: (1) pelanggaran janji (2) 
ketidakadilan sosial 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:52] 

Yang namanya nonfree itu hanya memberi Anda 2 pilihan: 

1) mau jadi orang antisosial 

2) mau melanggar lisensinya demi membantu orang lain 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:52] 

Keduanya adalah masalah, maka solusinya bukan dengan memakainya, tetapi keluar darinya. Solusi 
itu adalah free software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:52] 

Yak, sekian rangkuman kursus ini. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:52] 

Terakhir: 


Ade Malsasa Akbar, 


08.08.18 20:53] 

Bagikan Free Software 

• Cegah diri dan teman Anda memakai 
nonfree software dan bersabarlah 

• Bagikan free software untuk orang lain! 

• Menyebarkan free software itu menolong 
orang lain 


10 


HALAMAN 10 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:53] 
Bagikanlah free software untuk orang lain! 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:53] 

Bagikan LibreOffice untuk pengguna Windows. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:53] 

Bagikan LibreOffice untuk guru, teman, warnet, dan keluarga Anda. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:53] 

Demikian pula GIMP, Inkscape, dan free software lainnya. 









Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:53] 

Berbagi software itu kebaikan, berbagi free software itu menyelamatkan orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:54] 

Bagikan free software dan tolonglah orang lain. 

Rizky Fathurahman, [08.08.18 20:54] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Kalau wps free kah? 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:54] 

[In reply to Rizky Fathurahman] 

Tidak, WPS itu sama lisensinya dengan Microsoft Office, nonfree. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:55] 

Sekali lagi, nonfree software itu didesain untuk memecah belah masyarakat, Anda dibuat tidak 
bergotong royong dengan pengguna free software kalau Anda pakai WPS. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:55] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Menurut ane ini yg paling sederhana dan mudah, saudara ane akhirnya pakai 

Bukan karena terpaksa sih, tapi karena ane jelasin kalau free software lebih menguntungkan ente 

ketimbang pakai MS Office 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:55] 

Pakai LibreOffice dan bersabarlah. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:55] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Anda cerdas. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:55] 

Ajari mereka untuk pakai free software, dan ajari mereka untuk sabar. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:56] 

Sabar ini yang tidak pernah diajarkan di forum-forum apalagi di luar negeri Sana. 

Adryan Ardan, [08.08.18 20:56] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Gak perlu aktivasi segala macem, sudah bisa buat skripsi secara legal 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:56] 

Pakai free software dan bersabarlah. Sebarkan free software ke orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:56] 

Nah, kabar gembiranya, sekarang Anda bisa membuka Wiki Pengguna GNU: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:57] 

Alamat pendeknya bit.do/gnuid . 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:57] 





Home 


Edit 


New Page I Delete Page 


Wiki Pengguna GNU 


Bcranda | FAQ | Prinsip Pcnulisan | Inspirasi | Kontak | Bagikan | Tentang 1 1 Alamal Pendek brl do g-iuid ) 
Free software bukan berarti gratis metamkan bebas Free software berarb pengguna bebas dan pengembang 
Wiki ini bicara mertgenai perangkat lunak bebas , bukan menuntut software harus grafts 


Wiki Pengguna GNU adalah kumpulan panduan pengoperaaaan GNU Linui untuk maayarakat Indonesia Wki ini hendak memudahkan 
Anda menjadi pengguna GNU Linux. O dalam wiki ini Anda menemukan intormasi mengenai apa itu GNU Linux, mengapa GNU Linux 
lebih baik daripada Windows, apa sa|a software aplikasi pengganti anlara Windows dan GNULinux. bagaimana menginstal GNU Linux, 
apa itu desktop environment, dan seterusnya Wsu ini disusun oleh Ade Malsasa Akbar setetaft situs Bermigrasi GNU Linux. Jurnal 
Restava. dan Teknoplasma GNU Linux; serta vuki PLB dan PRIVA: sebagai usaha pnbadinya untuk mengedukasAan free software di 
Indonesia WAi in dxknkan pada Selasa. 10 Ail! 2018. 


Daftar Isi 




:dn libravJtar.org _ _ 

https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki 
Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:58] 

Di wiki inilah Anda bisa memperoleh info mengenai GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:58] 

Yang akan menarik bagi orang awam ialah halaman "Glosarium" (kamus istilah): 
https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki/Glosarium 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:59] 


New Pag* I Delete Page 


mignu edited this page 1 day ago 

Halaman ini adalah kamus istlah untuk menetangkan arti istilah-istilah di dalam bidang GNULinux. 




(ware 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 20:59] 












Juga halaman "Mengapa GNU/Linux Lebih Baik daripada Windows": 
https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki/GNU+Linux+Lebih+Baik+daripada+Windows 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:00] 


GNU Linux Lebih Baik daripada Windows 

mignu edrtrd this page 2 djy% ago 


Pag# 


Mengapa GNU/Linux Lebih Baik daripada Windows 


Mayontas software di dunia ddesain untuk menghilangkan hak hak penggunanya secara tanpa hak. Software seperti itu namanya 
prop' otary software Dan proprietary software paling poputer di dunia adalah sistem operasi Microsoft Window Sebaliknya. GNU Linux 
adalah free software, sistem operasi yang dtrancang untuk menunaikan seluruh hak-hak pengguna secara adtl, GNULmux lebih ba* 
daripada Wndows sebab menunaikan hak pengguna. Halaman im memberikan keterangan bagaimana superiornya GNU Linux di atas 
Windows bagi semua orang. 


Baca /uga halaman khusus manlaal leknis GNU Linux di alas Windows yang seiam hak pengguna 

1. Kebebasan Pengguna 

• GNU Linux memberi pengguna hak untuk membagikan saknannya baik dengan maupun tanpa perubahan. Bagi pengembang 
GNULinux. hak itu adalah hak pengguna yang harus ditunaikan 

• Windows menghapus hak itu dan pengguna, dan pabriknya mengknminalkan siapa sa,.a yang melakukannya walaupun sudah 
membeimya. Bagi pengembang Windows, hak itu bukan hak pengguna dan pengembang harus dibolehkan melanggarnya. 

2. Kode Sumber&Hak Memperbaiki * 

• GNULinux menyerahkan kode sumberny.i kepada pengguna GNULinux memberi pengguna hak mengubah & memperbaiki kode 
yang dinilai salah atau hdak aman. GNULinux memberi pengguna hak menyebarluaskan perbaikan kepada pengguna pengguna 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:00] 

Dan banyak lagi halaman-halaman lain. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:00] 

Saya butuh bantuan Anda semua untuk menyebarkannya di internet dan di dunia nyata. 

Adryan Ardan, [08.08.18 21:00] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Pakai lisensi CC BY-SA 3.0 juga kang artikel ini? 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:00] 

Tolong sebarkan lewat Twitter. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:00] 

Tolong sebarkan lewat Telegram. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:00] 

Tolong sampaikan ketika ada orang bertanya. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:00] 

Cukup berikan link. 

Kevin Theo, [08.08.18 21:01] 

Kang apakah penyedia driver untuk nvidia seperti bumblebee adalah free software ? Kira2 
bagaimana mereka menjadi penyedia sedangkan nvidia tidak memberikan kode sumber 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:01] 









Misalnya orang tanya "apa itu kernel?" maka jawab dengan alamat ini 
https://notabug.Org/mignu/gnu-indonesia/wiki/Glosarium#kernel 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:02] 

Misalnya orang tanya "apa bedanya commercial dengan free?" maka jawab dengan halaman 
klasifikasi software: https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki/Klasifikasi+Software 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:02] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Iya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:02] 

[In reply to Kevin Theo] 

Seperti saya isyaratkan: free software itu tentang individu dan sosial sekaligus. 


Adryan Ardan, [08.08.18 21:02] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Jangan lupa didampingi juga kang, biar kalau masih tidak paham bisa sambil kita jelaskan dan 
praktikan pelan-pelan 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:02] 

Manusia itu kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri, dia berkolaborasi dengan manusia lain. 


Sabil Is, [08.08.18 21:02] 
Nama : sabil 
Os : ubuntu 
Asal : jawa barat 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:03] 

Maka bisa suatu driver dihasilkan oleh pihak ketiga dan dirilis sebagai free software. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:03] 

Contoh driver macam itu adalah Nouveau. 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:03] 

[In reply to Adryan Ardan] 

Tentu saja. Itu tugas kita semua bukan hanya saya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:03] 

Baik, alhamdulillah, semuanya selesai. 

Chasan Pradianata, [08.08.18 21:04] 

alhamdulillah 

luar biasa 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:04] 

Saya beri PR G039 untuk Anda semua: 

Pertanyaan: apa free software yang paling sering Anda gunakan? Sudahkah Anda membagikannya 
untuk orang lain? 

Jawaban dikirim ke: teknoloid@gmail.com 









Batas waktu: minggu depan 


Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:05] 

Anda semua bisa membantu saya menyebarkan info GNU/Linux dan Free Software di Twitter: 
https://twitter.com/ademalsasa . 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:05] 

Dan Anda bisa membaca tutorial dan artikel yang saya tulis di ubuntubuzz.com (berbahasa Inggris). 
Kevin Theo, [08.08.18 21:05] 

Luar biasa kang atas dedikasi nya dalam mengadakan kulgram ini. Saya tau akang karena sering 
membantu teman2 dalam menjawab banyak pertanyaan di grup2 yg berkaitan tentang GNU/Linux. 
Terimakasih kang, semoga berjumpa di kulgram lain nya © 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:05] 

Terakhir, saya masih membuka kursus berbayar untuk bulan Agustus ini di alamat ini: 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:05] 

[Forwarded from Kursus Online Teknoplasma (Ade Malsasa Akbar)] 

Cara Pendaftaran Kursus Teknoplasma Agustus 2018 

https://kursusteknoplasma.wordpress.com/2018/08/01/agustus-2018-cara-pendaftaran-kursus- 

on 1 i n e-teknoplasma 

Kursus GNU/Linux ini untuk pemula. Tanggal & hari kursus dipilih oleh Anda. Silakan PM saya 
bila Anda punya pertanyaan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:06] 

Kursusnya memang berbayar, tetapi peserta akan saya ajari mulai nol sampai bisa untuk materi 
wajib GNU/Linux sesuai yang dipilihnya. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:06] 

Baik, sudah malam. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:06] 

Alhamdulillah semua materi telah selesai saya sampaikan. 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:07] 

Saya berdoa semoga semua yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semuanya selama- 
lamanya. 

Rizky Fathurahman, [08.08.18 21:07] 

Amin 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:07] 

Saya lisensikan seluruh kursus ini sebagai CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/bv- 
sa/3.0/ . 

Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:07] 

Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. 











Ade Malsasa Akbar, [08.08.18 21:07] 
Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 


